Bab 


Genjot Performa 


Hard Disk 


Dalam bab ini, akan dibahas berbagai cara yang dapat dilakukan 
untuk menggenjot performa hard disk sehingga benar-benar optimal. 


3.1 Disk Cleanup 


Jika hard disk hampir penuh, kinerja komputer dapat terganggu. 
Terutama jika partisi yang hampir penuh tersebut adalah partisi 
untuk sistem Windows (drive CN). 


Untuk drive selain CA, maka hanya berpengaruh jika drive tersebut 
diakses. Misalnya ada file dari dalam drive yang dibuka/dijalankan. 


Untuk mengatasi hard disk yang sudah penuh, Anda harus meng- 
hapus file-file yang sudah tidak diperlukan. Ada banyak cara yang 
dapat dilakukan untuk membersihkan hard disk, antara lain: 


e Menghapus file secara manual. Triknya adalah menghapus file 
dengan ciri-ciri: berukuran relatif besar, tidak penting, dan jarang 
dibuka. 


e Menghapus file-file sistem Windows yang sudah tidak diperlukan 
lagi. Caranya adalah menggunakan tool disk cleanup yang me- 
rupakan bawaan dari Windows 7. 


Anda juga dapat menggunakan aplikasi freeware seperti 
ccleaner. CCleaner dapat diunduh (download) dari situs 
http://www.ccleaner.com/download. 


Untuk menjalankan Disk cleanup, lakukan langkah-langkah berikut. 


89 


1. Klik kanan pada drive yang dibersihkan, misalnya drive C-. Pilih 
menu Properties. 


4 (Ml Computer 
d Local Disk (G) . 
Pb ga Local Disk (D:) 


Properties 


2. Pada tab General, klik tombol Disk Cleanup. 


G 
Lal Dis (C3 Proper ES, 


| Previous Versions | Guota Customize 
General | Tools | Hardware Sharing 


HP 


Type: Local Disk 
File system: — NTFS 


III Used space: 48.4283.437.504 bytes 
IBI Free space: 3.983.011.840 bytes 


Capacity: 52.411.449 344 bytes 


3. Jika muncul kotak dialog, tunggu beberapa saat. 


G 
Disk Cleanup 


3 Disk Cleanup is calculating how much space you will be 
able to free on Sevn (C:). This may take a few minutes to 
complete. 


Calculating... 
|2——.. , ,  'e' .e .u . 


Scanning: System eror memory dump files 


4. Pilih file apa saja yang akan dihapus. Caranya, klik nama pada 
daftar Files to Delete hingga tercentang Vl. Klik tombol OK. 


90 


TP You can use Disk Cleanup to free up to 20,0 GB of disk 
space on Sevn (C:). 


Obytes & 
8 10,5 KB 
| )etup Log Files 285KB jEj 
L jiTemporary files 20.0 GB 
(1 Imumbnails 27.0MB 


Total amount of disk space you gain: 20.0 GB 
Description 
Downloaded Program Files are ActiveX controls and Java applets 
downloaded automatically from the Intemet when you view certain 
pages. They are temporarily stored in the Downloaded Program 


Files folder on your hard disk. 
Dos asn 
How does Disk Cleanup work? 


5. Jika muncul kotak dialog konfirmasi, klik tombol Delete Files 
untuk membersihkan hard disk. Namun, jika ingin dibatalkan, 


klik tombol Cancel. 


Disk Cleanup .—.i 


Are you sure you want to permanentily delete 
these files? 


6. Tunggu beberapa saat hingga proses pembersihan hard disk 


selesai. 


21 


C 
Disk Cleanup 


—4 The Disk Cleanup utility is cleaning up unnecessary files 
Sg on your machine. 


Cleaning up drive Sevn (C:). 
— - 
Cleaning: Temporary files 


7. Pada contoh ini, Penulis berhasil mengosongkan hard disk lebih 
dari 4,5 GB. 


Type: Local Disk 
File system: — NTFS 


ea Used space: 42 779.103.232 bytes 39,8 GB 
JII Free space: 9632346112bytes  8.97GB 
Capacity: 52.411.449 344 bytes 48 8 GB 


Dive C: 


3.2 Defragmentasi 


Defragmentasi (defragment) dilakukan untuk mengurangi dan meng- 
hilangkan fragmentasi yang terjadi pada partisi hard disk. Frag- 
mentasi (/ragmentation) sendiri merupakan kejadian di mana file 
tidak dapat disimpan dalam satu lokasi yang sama. Ini dapat terjadi 
jika ruang yang ada tidak cukup untuk menyimpan file. Akibatnya, 
file tersebut disimpan secara melompat-lompat diselingi dengan file- 
file lain. 


Awalnya file tidak berfragmentasi. Ketika file 4 disimpan, 
terjadi fragmentasi karena berada dalam ruang yang berbeda. 


92 


Fragmentasi akan menyebabkan akses ke dalam hard disk menjadi 
lamban. Untuk mengakses satu file, komputer harus membaca hard 
disk dari tempat yang berbeda sehingga tidak optimal. 


3.21 Disk Defragmenter 
Disk Defragmenter merupakan tool bawaan dari Windows 7. Cara 
menggunakannya sebagai berikut. 


1. Melalui Windows Explorer, klik kanan pada drive yang akan di- 
defrag. Klik pada menu Properties. Pada contoh ini, Penulis akan 
men-defrag drive (C:). 


4 (MI Computer 
“9 Local Disk (CG) 


Security Previous Versions | Guota Customize | 
Il (o.General..| Tools Hardware Sharing | 


Eror-checking 


This option will check the drive for erors. 


Defragmentation 
C 2 This option will defragment files on the drive. 


» 


3. Pilih pada drive yang akan di-defrag, yaitu Sevn (C:), lalu klik 
tombol Defragment disk. 


93 


2 Disk Defragmenter consolidates fragmented files on your computer's hard disk to improve system 
« performance. Tell me more about Disk Defragmenter. 


Schedule: 


Scheduled defragmentation is turned on | |”) Configure schedule... 
Run at 1:00 every Rabu 
Y Next scheduled run: 27/01/2010 2:36 


1 Current status: 


(| Disk Last Run Progress 3 
ca Sevn (C:) 23/12/2009 19:12 (O?c fragmented) | 
«ca Vista (D:) 23/12/2009 22:53 (Ofc fragmented) 
IU | Data (E:) 23/12/2009 19:38 (O?c fragmented) 5 
ca Temp (F:) 23/12/2009 19:42 (O?c fragmented) 
€ FreeAgent Drive (H:) Never run e | 
# DATAKU (J:) Neverrun & 
TNCLTDA CVCTERA UNI LIKAC JI NIANNANAI AO Eenmmnam tah 


Only disks that can be defragmented are shown. 
To best determine if your disks need defragmenting right now, you need to first analyze your disks. 


4. Tunggu hingga proses defragmentasi selesai dan muncul kete- 
rangan 046 fragmented. 


Disk Last Run Progress 


Pass 7: 9696 consolidated ) 


Running... 


anom NI AN MAN MA TAI NN Pa 


22/01/2010 17:16 (0? fragmented) 


Disk 


ca Sen (GC) 


3.2.2 Defrag File 


Defrag untuk satu drive bisa memakan waktu lama. Solusi yang 
dapat mengatasi masalah ini adalah dengan melakukan defrag ha- 
nya pada file tertentu. Aplikasi yang dapat dipakai adalah Defraggler. 


1. Download aplikasi Defraggler dari situs 
http://www.piriform.com /defraggler/ lalu lakukan instalasi. 


2. Klik pada drive yang akan di-defrag lalu klik tombol Analyze. 
Pada contoh ini, Penulis memilih drive (D:). 


94 


Action Settings Help 


Drive Capacity Used Free Space — Fragmentation “ 

&aSevn (C:) 48,3 GB 41,0 GB (8425) 7,8 GB (1690) Unknown) | 
“Vista (D:) 43,1GB 31,3 GB (7326) 11,8 GB (2722) Unknow 

@ bata (E:1) 48,8 GB 38,3 GB (7896) 10,6 GB (2224) Unknown 


caTemp (F:) 6,8 GB 2,6 GB (3894) 4,3 GB (6204) Unknown - 
“Il 


tercentang |“!. Klik tombol Defrag Checked dan tunggu proses 
defragmentasi hingga selesai. 


Action Settings Help 


UI Drive File System Capadty Used Free Space — Fragmentation Status 
&aSevn (C:) NTFS 48,8 GB 40,9 GB (84”6) 7,9 GB (1674) Unknown Ready 
@aVista (D:) NTFS 43,1GB 31,3 GB (7396) 11,8 GB (2790) 099 Analysis Complete 
@ Data (E:) NTFS 48,38 GB 38,3 GB (7884) 10,6 GB (2226) 0s Analysis Complete 
@aTemp (F:) NTFS 6,3 GB 2,6 GB (385) 4,3GB (6276) Oo Analysis Complete 
“ FreeAgent Drive (H:) NTFS 298,1GB 293,2 GB (9894) 4,9 GB (226) Unknown Ready 
@SDATAKU 03) FAT32 1,9 GB 1,5 GB (7596) 0,5 GB (2596) Unknown Ready 


“| 1m , 


AN 


2| Ga Filelist 


Fragments Size Path 
avgcchff.dat 15 2.110KB D:NSAVGISCHIWI 
avgcchmf.dat 13 516KB D:NSAVGISCHIWI 
6.0.6002.18005 00iciiba blo... 2  80.996KB D:WindowslwinsxsManifestCache| 
Analyze | | Defrag Checked 1 | Pause Stop 


95 


3.3 Disk Error Checking 


Disk error checking merupakan tool pada Windows 7 yang dapat 
digunakan untuk mengecek apakah ada kesalahan data dalam hard 
disk. Kesalahan disk dapat mengakibatkan data hilang atau rusak. 


Yang menjadi penyebab utama disk eror adalah guncangan dan keti- 
dakstabilan listrik. Termasuk jika komputer tidak dimatikan dengan 
benar melalui proses shutdown, seperti karena listrik padam. 


Lebih jelasnya, lakukan pengecekan disk melalui langkah berikut: 


1. Melalui Windows Explorer, klik kanan pada drive yang akan 
dicek isi datanya. Setelah itu, pilih menu Properties. 


' Ga Local Disk (C:) Rename 
' ca Local Disk (D:)| New 
' ca Local Disk (E:) 


Properties 
D Ga Local Disk (F:) 


2. Pada tab Tools, klik tombol Check now. 


G 
& Local Disk (F:) Properties 


Security Previous Versions | Guota Customize 
General Hardware Sharing 


Eror-checking 


.. This option will check the drive for errors. 
. “ 


Defragmentation 


z » This option will defragment files on the drive. 


Defragment now... 


Backup 


3. Tentukan pilihan untuk pengecekan hard disk. Jika ingin semua 
dicek, centang |“! semua pilihan. Klik tombol Start. 


96 


' 
Check Disk Local Disk (F:) 


Check disk options 


v| ALjtomatically fix file system errors 
V| Scan for and attempt recovery of bad sectors 


x 


4. Jika hard disk sedang digunakan maka akan muncul kotak 
dialog konfirmasi. Pilih Force a dismount untuk meneruskan atau 
klik Cancel untuk membatalkan. 


C 


Microsoft Windows 


Windows can't check the disk while it's in use 


Do you want to dismount this volume first? Note: All opened 
handles to this volume will become invalid. 


Force a dismount 


5. Tunggu proses pengecekan hingga selesai. Lamanya proses ber- 
gantung pada ukuran partisi hard disk dan spesifikasi komputer 
Anda. 


C 


Checking Disk Local Disk (F:) 


Check disk options 


Automatically fix file system errors 
Scan for and attempt recovery of bad sectors 


- 


22 files processed. 


6. Jika berhasil dan tidak ada masalah, maka akan muncul pesan 
“No problem...”. Klik tombol Close. 


97 


r aj 
Checking Disk Local Disk (F:) 


Your device or disk was successfully scanned 
No problems were found on the device or disk. It is ready to use. 


If you removed the device or disk before all files were fully written to it, parts of some files might still be missing. If so, go back to the 
source and recopy those files to your device or disk. 


v) See details — Gose n 


L —— —— - b 


3.4 Optimasi Disk Eksternal 


Disk eksternal yang dapat dioptimalkan adalah hard disk, flash disk, 
dan kartu memori yang bersifat eksternal. Eksternal maksudnya 
adalah media yang harus dicolokkan dulu sebelum digunakan, mi- 
salnya melalui port USB. 


Secara default, disk eksternal tidak menerapkan write caching. Write 
caching merupakan fitur untuk mempercepat akses data. Keku- 
rangannya: Anda harus melakukan safely remove hardware setiap 
kali ingin mencopot disk. Jika tidak, maka dapat menimbulkan 
kerusakan data bahkan disk eksternal itu sendiri. 


Berikut langkah untuk mengaktifkan write caching pada disk eks- 
ternal: 


1. Colokkan disk eksternal yang akan dioptimasi ke dalam kom- 
puter. 


2. Pada Control Panel, buka Device Manager. Caranya, klik tombol 
Start desktop lalu pilih menu Control Panel. 


3. Klik pada link System and Security lalu lanjutkan dengan klik 
pada link Device Manager. 


Nu System 


 Viewamount of RAM a 
Check the Windows Exr 


ystem @ nd Sec Lrity (& Allow remote access 
Ca Rev hew yo »mputer's sta (@ Device Manage 
Back up yd System and Sec Im 5. 


4. Klik pada Disk Drives untuk menampilkan seluruh disk yang 
digunakan pada komputer. 


98 


5. 


7. 


Klik kanan pada disk yang akan dioptimalkan. Pada contoh ini, 
Penulis akan mengoptimasi USB hard disk Seagate. Caranya, 
klik kanan pada hard disk Seagate FreeAgent Go USB Device 
lalu pilih menu Properties. 


File Action View Help 


Simon exe 


Update Driver Software... 
Disable 
Uninstall 


4 gl Radian-PC 


b Hp Batteries 

p 4 Computer 

4-3 Disk drives 

Ole FUJITSU MHW2160BH PL ATA De 


» Kingston DataTraveler 2.0 USB De 
DD bbs Seagate FreeAgent Go USB Device 


Klik pada tab Policies. Pilih Better performance lalu klik tombol 


Scan for hardware changes 


Removal policy 


(0 Guick removal (default) 
Disables write caching on the device and in Windows, but you can 
disconnect the device safely without using the Safely Remove 
Hardware notification icon. 


ables write caching in Windows, but you must use the 
Safely Remove Hardware notification icon to disconnect the 


device safely. 


Your hardware settings have changed. You must restart your computer for these changes to 
take effect. 


Do you want to restart your computer now? 


99 


Setelah disk eksternal dioptimalkan, harus selalu dilakukan remove 
sebelum disk eksternal dicabut. Caranya sebagai berikut. 


1. Klik tombol Show hidden icons OA pada taskbar. 


2. Klik tombol Safely Remove Hardware W lalu pilih disk eksternal 
yang akan dicopot. 


3 Open Devices and Printers 


aa Het Perhoeng 


Eject DataTraveler 2.0 
Pa? NAK - Removable Disk (J:) 


@ Safe To Remove Hardware -.X 
The 'USB Mass Storage Device' device can now be safely 
removed from the computer. 


Trik: Sebaiknya aktifkan fitur write caching pada disk eksternal yang jarang 
dicopot pada saat komputer dipakai. 


3.5 Optimasi Virtual Memori 


Virtual memori merupakan ruang hard disk yang digunakan untuk 
menyimpan data program sementara waktu. Fungsinya untuk men- 
jembatani aliran data dari RAM dan hard disk. 


An AN 


Dalam sistem operasi Windows 7, virtual memori tersimpan secara 
default dalam file Cpagefile.sys. File ini tersembunyi karena ter- 
masuk file sistem. 


100 


3.5.1 Penyimpanan Page File 


Sebaiknya, page file disimpan pada drive yang optimal dengan 
kriteria sebagai berikut: 


e Terdapat ruang kosong cukup di dalamnya. 

e Tidak terkompresi dan sudah di-defrag. 

e Kalau perlu, lakukan benchmark (pengetesan) untuk menda- 
patkan drive yang paling cepat diakses. 

Anda dapat mengetes dulu kecepatan data pada masing-masing 

drive. Lebih jelasnya, lakukan praktik berikut: 


1. Download aplikasi CrystalDiskMark dari situs 
www.crystalmark.info atau instal langsung dari bonus DVD pada 
file “SoftwareVOptimasi/ CrystalDiskMark22.exe. 


2. Jalankan aplikasi CrystalDiskMark dan klik tombol All untuk 
mulai melakukan test pada drive. 


( 


File Edit Theme Help Language 


Ya 5 “ 100MB  ” C:Hard Disk INTFSJ - 
| kelv36177 136134 
bal 4.36 9.29 
kel 0.377 0.834 


Read IMB/s| Write IMB/s| 


3. Lakukan benchmark (pengetesan) juga untuk drive lainnya. 
Maka drive yang paling optimal untuk digunakan sebagai virtual 
memori adalah yang mendapatkan skor tertinggi. 


101 


3.5.2 Ukuran Page File 


Besar ukuran page file bisa diatur sesuai dengan kebutuhan. Menye- 
suaikan dengan RAM dan program aplikasi yang Anda gunakan. 


Page file mempunyai fungsi seperti RAM. Menurut pengalaman 
Penulis, konfigurasi terbaik adalah menyerahkan pengaturan ukuran 
page file secara otomatis (System managed size). 


Namun, jika Anda tetap ingin mengatur ukuran page file secara 
manual, dapat menggunakan Inital size dan Maximum size yang 
sama besar. Patokan ukuran yang dapat digunakan adalah: 


RAM # virual memori - 4 GB 


Sebagai contoh: Jika RAM komputer sebesar 2 GB, maka gunakan 
2 GB untuk page file (Inital size dan Maximum size). 


Tip: Gunakan satu page file untuk satu hard disk. Jangan menggunakan 
beberapa page file pada hard disk yang sama karena akan memperlambat 
kinerja komputer. 


3.5.3 Page File untuk Beberapa Hard Disk 


Khusus bagi Anda yang memasang dua hard disk atau lebih, maka 
sebaiknya menggunakan jumlah page file sesuai jumlah hard disk. 
Satu page file harus diletakkan pada satu hard disk. 


Perhatikan contoh pengaturan page file untuk dua hard disk di bawah 
ini. 


Hard disk 1 Hard disk 2 


Contoh drive pada dua hard disk pada satu komputer 


Pada contoh di atas, dianjurkan membuat dua buah page file: 
e Page file pertama, dapat diletakkan pada drive: C, D, atau E. 
e Page file kedua, dapat diletakkan pada drive F atau G. 


102 


3.5.4 Praktik Pengaturan Page File 


Pengaturan untuk penyimpanan dan ukuran page file dapat dilaku- 
kan dengan cara berikut: 


1. Buka Control Panel. Ketikkan system pada kotak pencari. 


2. Klik pada link Edit the system environment variables. 


| 1.1 System 
| 
Ls) Edit the system environment variables 


Us) Restore system file Jd settings from a restgfe point 


You must be logged on as an Administrator to make most of these changes. 


Performance 
Visual effects, processor scheduling, memory usage, and virtual memory 


AN 


User Profiles 
Desktop settings related to your logon 


4. Maka akan muncul jendela Performance Options. Klik pada tab 
Advanced lalu klik tombol Change. 


103 


5. 


104 


Terate 5 
Wauairoc | Kvoncei oa tsecite aa 


Processor scheduling 


Choose how to allocate processor resources. 


Adjust for best performance of: 


(@ Programs (OS Background services 


Virtual memory 


A paging file is an area on the hard disk that Windows uses as 
ifit were RAM, 


Total pagina file size for all drives: 1913 MB 


Jika virtual memori ingin diatur secara otomatis, aktifkan pilihan 
Automatically manage paging file size for all drives. 


Taat TA Ta 


Automatically manage paging file size for all drives 


- . - . . 


Sedangkan jika ingin diatur sendiri, nonaktifkan pilihan 
Automatically manage paging file size for all drives. 


Klik pada drive yang akan digunakan untuk virtual memori. 
Aktifkan Custom size lalu ketikkan besar page file minimal 
(Initial size) dan maksimal (Maximum size). Klik tombol Set lalu 
klik OK. 


Jika ada dua hard disk atau lebih, tambahkan lagi page file dan 
tentukan ukurannya. 


| 
un tem 


Automatically manage paging file size for all drives 


Paging file size for each drive 

Drive (Volume Label) Paging File Size (MB) 
2000 - 2000 
None 
None 
None 


Selected drive: C: Isevnj 
Space available: 9771MB 


Initial size (MB): 2000 


Maximum size (MB): | 2000 


" System managed size 
”) No paging file En, 


Total paging file size for all drives 
Minimum allowed: 16 MB 
Recommended: 2877 MB 
Currentiy allocated: 1918 MB 


— Koe Ke) 


3.6 Monitoring Hard Disk 


Hard disk merupakan bagian komputer yang penting karena digu- 
nakan sebagai media penyimpanan program dan data. Di sisi lain, 
hard disk dapat mengalami kerusakan setiap saat karena berbagai 
sebab. Seperti goncangan terlalu keras, aliran listrik yang tidak stabil, 
suhu terlalu panas, atau karena memang umurnya yang sudah tua. 


Dengan menginstal aplikasi monitoring hard disk, Anda dapat me- 
mantau kondisi hard disk, apakah masih baik atau sudah kritis. Pe- 
mantauan menggunakan beberapa indikator, seperti suhu, apakah 
ada kerusakan keping hard disk (bad sector), serta dengan teknologi 
SMART (Self-Monitoring Analysis and Reporting Technology). 


105 


SMART merupakan teknologi untuk memonitor dan melaporkan 
kondisi hard disk. SMART sudah didukung oleh hampir semua hard 
disk baru. 


Pada praktik ini, Penulis akan menunjukkan instalasi dan peng- 
gunaan software Active Hard Disk Monitor. 


1. Unduh program aplikasi Active Hard Disk Monitor dari situs 
http://www.ntfs.com/disk-monitor.htm. Anda juga dapat meng- 
instal dari DVD, yaitu: VSoftware/OptimasiDiskMonitorFree.exe. 


| Download 


8 d ccsetup227.exe 
kg) Screenshots | DiskMonitorFree.exe N 
M& Support @! RevoUninProSetup.ex 


2. Setelah instalasi selesai, jalankan program Active Hard Disk 
Monitor. Caranya, klik tombol Start Wd pada desktop lalu ketik- 
kan active pada kotak pencari. 


3. Klik pada aplikasi Active@ Hard Disk Monitor. 


vw au ja — - 
— TT | MI Active@ Hard Disk Monitor 
-' 3 Window... v din 
1 | Control Panel (58) 

4. Khusus jika hard disk lebih dari satu, klik pada hard disk yang 


akan dipantau. Pada contoh ini, Penulis mengklik pada hard disk 
FUJITSU. 


sj Computer/Disks 
4 (@"5) My Computer (Radian-PC) 


“&M- FUJITSU MHW2160BH PL 
G5 FreeAgent Go Das 


Jika hard disk dalam keadaan baik, indikator ditampilkan 
dengan warna hijau. 


106 


P3 PN 
Mai Active@ Hard Disk Monitor Build 1.5.20 (Free Version) 


File Tools View Help 


Omer Rn @ 


- Computer/Disks Bcl Attribute Name Value Raw Value Worst. Threshold Status 
4 (@'3 My Computer (Radian-PO) 1 4 Raw read error rate 100 15213 100 4 100: | 
FUJITSU MHW2160BH 2 4 Throughput performance 100 2510000 100 2 100 | 
GA FrecAgent Go S Not5..|| 3 4) Spinuptime 100 1 100 Pe Tw —— 
4 @ Start/Stop count 99 BCD.” 99 0 
5 &) Reallocated sector count 100 70000000000 100 2 NN 1007: 
7 Seek error rate 100 28 100 7 100”. | 
8 #4 Seektimer performance 100 0 100 1 AA 100: | 
9 @ Power-on hours count 3 34EA 73 0 | 
10 &) Spinup retry count 100 0 100 2 IN 100: 
12 @ Power cycle count 100 925 100 0 
192 @ Power-off retract count 100 B5 100 0 
193 @ Load/Unload cycle count 9 201EE 92 o 
194 @ Temperature 100 32. 100 0 
195 @ Hardware ECC recovered 100 118 100 0 
196 #) Reallocation count 100 1A4AOOOO 100 o 100: | 
197 &) Current pending sector count 100 0 10 0 AAA 100: | 
198 @ Offline scan uncorrectable count” 100 0 100 0 
199 A9 UDMA CRC error rate 200 0 200 0 AN 100 
200 | Write error rate 100 TA1F 100 gg V—T 
Beatn attribute. #8 esthyperfomance attribute. A Perfomance attribute. @ Information attribute. 
Desaription 
TAS Indicates the rate of hardware read erors that ocurred when reading data from a disk surface. Any number indiates a problem 
with either disk surface or read/wite heads. (Better RAW Value LESS) 


(8 bascinto | @ smaRtinfo | MW Temperature Graph | 12 Scanbisk | UP EventLog 


Disk Status (Last Checked: 2010-01-22 17:27:42) Temperature Volumes 


Modek FUJITSU MHW2160BH PL (DA Vita ————— NTFS 4309568 ega — 
Work Time: 1 year 6 months 19 days 10 hours. Sevn NTFS 48812 GB 515 (39.858 GB) | 
(13546 hours) Data NTFS 4882568 — Kekagaganye “—— 
Na Sara Da Temp NTFS 684268 — KEkkkkkknagsscy “—— — 


TOSHIBA SYSTE... NTFS 1465 GB “agan oo” 


Sedangkan jika terjadi masalah, misalnya suhu melewati 50'C, 
indikator berubah menjadi kuning, yang berarti Anda harus mulai 
berhati-hati. 


A Active@ DiskMonitor “ X 
Computer (127.0.0.1) WARNING 


Internet Do... 


Sedangkan jika sudah berwarna merah, maka sudah saatnya 
Anda mengganti hard disk atau paling tidak menyalin semua 
data penting ke media lain. 


PEDE 


107 


